4 God's Favour 
Artikel 


io Sebuah Pemberian 
Artikel 


JURU 


SYAFAAT 


“Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa, 
kami telah bersalah, telah berbuat fasik.” (Mazmur 
106:6). Melalui Mazmur ini pemazmur mengambil 
posisi mewakili bangsanya untuk mengaku dosa 
dan memohonkan pengampunan serta pemulihan 
dari Tuhan. 

Posisi ini disebut sebagai bersyafaat, yaitu 
menjadi penengah/pengantara. Bersyafaat 
tercatat di kitab Kejadian 18:20-33, dilakukan oleh 
Abraham, ketika Tuhan memberitahu kepadanya 
bahwa Tuhan berkehendak untuk menyatakan 
penghukuman atas Sodom dan Gomora. Melalui 
syafaat Abraham, maka Lot dan keluarganya 
diselamatkan dari kedahsyatan penghukuman 
Tuhan. 


JURU SYAFAAT 

Dua pribadi dari Allah Trinitas adalah Juru 
Syafaat bagi kita umat tebusan Tuhan, yaitu: 
Tuhan Yesus (Ibrani 7:25: | Yohanes 2:1), dan 
Roh Kudus (Roma 8:26). Tuhan Yesus, menjadi 
Pengantara (Juru Syafaat) bagi kita, yang menjamin 
keselamatan bagi kita, dan Roh Kudus menjadi 
Pengantara (Juru Syafaat) bagi kita, yang menjamin 
bahwa Tuhan peduli kepada setiap kesusahan dan 
pergumulan kita, karena Roh Kudus berdoa kepada 
Bapa untuk segala kelemahan kita. 

Betapa dahsyatnya Tuhan bersyafaat bagi 
kita untuk menjagai dan memelihara kehidupan 
umatNya. 

Rasul Paulus memerintahkan supaya setiap 
anak-anak Tuhan juga menjadi juru syafaat 


SETIAP ANAK TUHAN HARUS 
MENJADI JURU SYAFAAT 
BAGI SEMUA ORANG, DAN 
TENTUNYA BAGI BANGSA 
DAN NEGARANYA. 


bagi bangsa dan negaranya bagi 13 
semua orang. Perhatikan I Timotius 


2:1-2, “Pertama-tama aku menasihatkan: 
Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan 

ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja 
dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup 
tenang dan tenteram dalam segala kesalehan dan 
kehormatan.” 

Setiap anak Tuhan harus menjadi juru syafaat 
bagi semua orang, dan tentunya bagi bangsa dan 
negaranya. Yang pertama dimulai berdoa untuk 
para pemimpin bangsa, dari pimpinan puncak 
yaitu Raja, Presiden, Perdana Menteri, dan para 
pemimpin di bawahnya, karena setiap pemimpin 
ditetapkan oleh Tuhan (Roma 13:1). 

Kita memanjatkan doa syafaat supaya mereka 
menjadi pemimpin yang dapat memikul kehendak 
Allah bagi bangsa dan negara, yaitu supaya semua 
orang dapat hidup tenang dan tenteram dalam 
segala kesalehan dan kehormatan. 


PEMIMPIN ROHANI 

Selain pemimpin negara, kita juga harus 
mendoakan pemimpin rohani kita. “Taatilah 
pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada 
mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, 


" sebagai orang-orang yang harus bertanggung 
« jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan 
melakukannya dengan gembira, bukan dengan 
keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa 
keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk 

kami, sebab kami yakin, bahwa hati nurani kami 
adalah baik, karena di dalam segala hal kami 
menginginkan suatu hidup yang baik.” (Ibrani 
13:17-18). 

Rasul Paulus menyatakan bahwa mengambil 
posisi sebagai juru syafaat adalah keputusan yang 
baik dan berkenan kepada Allah (I Timotius 2:3). 

Perhatikan pernyataan Tuhan yang tercatat 
dalam kitab Yehezkiel 22:30, bahwa Tuhan merin- 
dukan munculnya orang yang mau menjadi juru 
syafaat ketika Tuhan berkata, “Aku mencari di 
tengah-tengah mereka seorang yang hendak 
mendirikan tembok atau yang mempertahankan 
negeri itu di hadapan-Ku, supaya jangan 
Kumusnahkan, tetapi Aku tidak menemuinya.” 

Mari kita jawab kerinduan dan keprihatinan 
Tuhan, dengan memberi respon seperti Yesaya 
aan. Ini aku, utuslah aku“ H-- (Pdt. Samuel 
Handoko) 


agi kita orang percaya, 
BR setiap hal yang terjadi 

dalam hidup ini, tidak 
lepas dari campur tangan Tuhan, 
dan Favor of God adalah sesuatu 
yang akan membedakan kita 
dengan orang lain. Favor of 
God adalah perkenanan atau 
kemurahan Tuhan yang diberikan 
atas kehidupan kita. Favor hanya akan dapat anda 
peroleh ketika kita mau berjalan bersama Tuhan 
dan hidup di dalam kebenaran-Nya. 

Pada saat orang berkata sangat sulit menda- 
patkan pekerjaan tapi anda mendapatkan peker- 
jaan yang anda impikan, that's the Favor of God! 

Pada saat anda mendapatkan promosi ketika 
sebenarnya ada orang lain yang lebih diunggulkan 
dari anda, that's The Favor of God. 

Pada saat orang lain berkata tidak mungkin, 
namun anda bisa melakukannya, atau menda- 
patkannya, that's The Favor of God. 

Pada saat pesaing banting harga, namun 
banyak orang justru mencari produk anda, that's 
The Favor of God. 

Pada saat anda bisa lulus kuliah dengan tepat 
waktu dengan nilai yang baik, that's The Favor of 


Ketika kita benar-benar mempercayai 
Tuhan, dan menyandarkan hidup kita 
sepenuhnya kepada Tuhan, maka saat itu 
kita mengosongkan diri kita, mengizinkan 
Tuhan yang mengendalikan hidup kita, 
niscaya kita akan mengalami banyak Favor 
dalam hidup kita. 


401 
FAVOUR 


God. 

Pada saat anda bertemu dosen killer, namun 
anda justru diberi kemudahan, that's The Favor of 
God. 

Pada saat orang lain begitu sulit mendapat ijin, 
namun anda justru ditawari ijin, that's The Favor 
of God. 

Pada saat orang yang menjadi lawanmu justru 
berbalik mendukungmu, that's The Favor of God. 

Pada saat begitu banyak pria yang ganteng dan 
kaya mengejar seorang wanita, namun wanita itu 
justru menyukai anda (sebaliknya), that's The Favor 
of God. 

Pada saat mengalami hal buruk, orang lain 
menjadi kacau namun anda masih dapat bersyukur 
dan berkata Tuhan baik, that's The Favor of God. 

Pada saat berada di dalam tekanan atau ke- 
sulitan, orang lain menjadi putus asa, namun 
anda selalu mendapat kekuatan baru dan mampu 
melihat hal baik dari kesulitan itu, that's The Favor 
of God. 

Dan begitu banyak hal yang tidak terduga, 
lebih dari yang anda bayangkan terjadi dalam 
hidup anda, that's The Favor of God. 

Favor of God bukanlah keberuntungan. Keber- 
Untungan hanya datang sekali-kali dan pada 
dasarnya mereka tidak tau dari mana datangnya 
keberuntungan itu. 

Sedangkan Favor of God akan terus menerus 
disediakan bagi orang-orang yang percaya pada- 
Nya dan hidup didalam kebenaran-Nya. Favor 
is unearned (bukan sesuatu yg didapat dari 
pekerjaan yang kita lakukan). Bukan dengan 


bersambung ke hal. 9 


si 2? 0 var, OZLZ01ELS80 : SWS 
a & Z 2 | pen foomo (eliag wef ewejas) 
yag pe 
: F5 8 $2 9 01010009 T£0) : 2uoyg 
& P2 & #3 aa PrJOSW3H AW : jew3 
: mM: 5: 3g? 8 «) !SN LOVLNOI 
PN - 3 nsik 
8 D3 Xx xs iB 
L GI 333 & (ueefiayad sjuaf “AggoH) 
» & Sis Ba area nam ea akan Ure-ue 
o hg » 
v Dg ByaB - eysemsejim / eUesn3USd 
— $ m .Jzz | 
s 6 3 £ : yewni 3ey20 
- z 213 (e3senjay /W 'OJg Jepnwag /lefejag Aieuwy) eisn tensas 
2012 F 
2 GO Fest (x epuen yag) 
II" 5 “8 : 'ueysesepJag UBYU|3ulip 3ueA dno19 pauuo) 
z 4 : 
ad 3 2& 
2 9 X8 4 
& - 39 : ma erananoven savana raaeunoanyenNasenmesenaNaPenseNuPanenampaNsanaNoNN 3. Ng / uodjay 
A 2 Rs 
1 — 


on eena an kena an Rea RR RN ARENA RN , dey3uaj IEWEIY 
yeyluaw tunjag / yeyludNy| :SNYEJS 
EN TLITTTa 


(dA) #0coocooooocoenanan aa RERE RR ARK R ER RERE RE RE RE RA KARENA RERE R RA » PWEN 


NW 19DUUO) 


JULI SENIN 


2 PUSTAKA 
RAJAWALI 


Rekaman kotbah 
MSTV dapat dipesan 
melalui Pustaka 
Rajawali dengan 
menghubungi 
031.6000.7000 
ext. 204 
v @GMStv 
www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 
via mobile di 
iPhone/ iPad, 
Blackberry & 

Android: 
http://mstv.tv 


“Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu 

kecuali Live Streaming 


Ibadah Live 
& MSTV.TV 


SELASA 


Mawar Sharon 
Women 
LIBUR 


Before30 English 
Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 
Pk.08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Kebahagiaan” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Stefanus S. 


ma 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 
Pk.08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Kesetiaan” 
Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 
Pdt. Stefanus S. 


Doa Malam 
Pk. 19.00 WIB 
GMS main hall 


Before30 English 
Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.15.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God Teen 
Pk.16.00 WIB 
GMS main hall 


Pdm. Yenny Verodika 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.19.30 WIB 
www.mstv.tv 


DEKLARASI 
PERPULUHAN $ 


PER Un Ia 


““Wubos 


pen nananakaan aan u ne ena nana an nana an 


MINGGU, 17 JULI 2016 
Dt SETIAPMBADAH 


ne A 


Pro-M Revolution 
Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 


Sunday Service 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
GMS main hall 


FagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Deklarasi 
Perpuluhan & 
Perjamuan Kudus 
di setiap ibadah 


Army of God Youth 
Pk.13.00 WIB 
GMS main hall 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


Ajak rekan, kerabat dan 
keluarga anda untuk beribadah 


Perintisan 
GMS LOMBOK 


CONNECT GROUP 
Setiap Jumat pk. 19.00 WITA 
Pertokoan Sriwijaya Town Palace No 5-8 
Mataram, Lombok, 
CP: Pdp. Hendrik Orissanto, 
Gembala GMS Lombok 
08113070071 / 0818599240 


imulai dengan mengikuti puasa dua puluh 
|) satu hari, mezbah doa dipulihkan, dan saya 

bahkan rindu untuk berlama-lama berdoa 
di pagi hari. Saya bukanlah tipe orang yang mudah 
untuk bangun pagi. Tapi anehnya, setiap jam 
empat pagi Tuhan membangunkan saya dengan 
cara-Nya yang ajaib. 

Didorong kerinduan yang menggebu, saya 
mengikuti retreat “Finding Favor” pada bulan 
Maret 2016. Begitu menginjakkan kaki di BDI, 
sukacita meluap di hati saya, mengingat ada begitu 
banyak rintangan yang membuat saya hampir 
batal ikut. Saya merasa Tuhan sudah menunggu 
saya di sana. 

Di sana saya menyaksikan demonstrasi kuasa 
Allah secara langsung saat beberapa peserta 
retreat, yang adalah jemaat biasa, mendoakan 
orang-orang yang jari tangannya tidak sama 
panjang hingga bertumbuh sama rata secara 
instan! Itu semua terjadi melalui “doa otoritas,” di 
mana kuasa Tuhan pasti terjadi saat kita berdoa 
dengan penuh otoritas. 

Sepulang retreat, tidak sabar rasanya untuk 
segera mempraktekkan doa otoritas. Kesempatan 
itu langsung datang saat melihat baby sitter 
anak saya memiliki jari tangan yang tidak sama 
panjangnya antara kiri dan kanan. Dengan penuh 
otoritas, saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus. 


Detik itu juga dia merasa seperti ada yang menarik 
tangannya, dan jari tangannya bertumbuh hingga 
sama rata! 

Tidak lama setelahnya, anak kedua saya 
yang berumur satu tahun mengalami alergi yang 
menyebabkan kulit betis kirinya gatal-gatal merah. 
Semakin hari alergi Cassie semakin parah hingga 
menyebar ke perut dan bagian tubuh lainnya. 
Orang tua mana yang tega melihat anaknya sakit? 
Timbul dorongan yang kuat di hati saya untuk 
mempraktekkan doa otoritas pagi itu, “Kulit yang 
merah dan gatal-gatal karena alergi sembuh di 
dalam nama Yesus!” 

Siang harinya, baby sitter Cassie berkata bahwa 
gatal-gatal merah di kulit Cassie sudah hilang total! 
Kulit anak saya pulih tanpa bekas, seperti tidak 
pernah terkena alergi sebelumnya. 

Kata-kata yang terus terngiang dari sesi 
kotbah di retreat tersebut adalah, “Kita 
tidak perlu iman yang lebih besar. Kita hanya 
perlu menggunakannya, maka iman itu akan 
bertumbuh.” Selama ini saya mengira bahwa 
karunia kesembuhan hanya terjadi melalui 
hamba-hamba Tuhan tertentu. Ternyata saya 
salah, para anggota Connect Group di mana saya 
digembalakan juga bergerak dengan langkah iman 
untuk mempraktekkan doa otoritas. Mujizat demi 
mujizat pun terjadi melalui tangan kami. Sungguh 
tahun ini adalah tahun untuk mengalami Tuhan 
dalam segala hal! - (Inge S. Pranoto, anggota 


CGP 153, pendoa Menara Pusat) 


usaha dan jerih payah kita tapi semata-mata dari kemurahan 
TUHAN. 

Favor is unexplainable (tidak dapat dijelaskan). Bukan 
dengan rumusan-rumusan pasti dan tahap-tahap yang 
terinci, karena rancangan dan pikiran TUHAN itu tak 
terselami. (Yesaya 55:8-9) 

Favor is unpredictable (tidak dapat diprediksi). TUHAN 
itu penuh kejutan-kejutan bagi kita. 

Favor is unfoail (tidak pernah gagal). DIA tidak pernah 
gagal kecuali kita sendiri yang berhenti atau menyerah. 
Favor is unimaginable (tidak bisa dibayangkan). 

Jangan taruh imaginasi kita pada satu titik karena itu 
yang membatasi TUHAN bekerja. “Bagi Dialah, yang 
dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita 
doakan atau pikirkan.” (Efesus 3:20) 

Favor is a gift (Kemurahan adalah benar-benar 
pemberian Tuhan). Sebab Ia berfirman kepada Musa: 
“Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa Aku 
mau menaruh belas kasihan dan Aku akan bermurah 
hati kepada siapa aku mau bermurah hati.” Jadi 
hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau 
usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. 
(Roma 9:15-16). 

Ketika kita benar-benar mempercayai Tuhan, 
dan menyandarkan hidup kita sepenuhnya 
kepada Tuhan, maka saat itu kita mengosongkan 
diri kita, mengijinkan Tuhan yang mengendalikan 
hidup kita, niscaya kita akan mengalami banyak 
Favor dalam hidup kita. 

Namun ketika kita selalu mencoba 
mengatur segala sesuatu dengan logika 
berpikir kita yang terbatas, maka saat itu kita 
sedang membatasi Tuhan untuk mengerjakan 
Favor dalam hidup kita. 

Alamilah Tuhan secara pribadi dalam 
hidup kita, sandarkan seluruh hidup kita 
pada Dia yang Maha Kuasa, hiduplah sesuai 
kebenaran-Nya, maka kita akan terus 
mengalami The Favor of God dalam hidup 
ini. (Melania Veronika, Jemaat GMS 
Surabaya Selatan (HOV) 


menerima hadiah. Tapi, banyak yang enggan 
memberi. Padahal ada berkat di balik setiap 
benih kasih yang dibagikan. 

Sebagai seorang tutor, saya mengenal 
beberapa anak memiliki karakter pribadi yang 
unik. Salah seorang dari mereka sangat suka 
berbagi. Meski saat itu masih kelas 2 SD, ia suka 
membagikan alat tulis atau pernak-pernik lucu ke 
teman-temannya. Saat saya bertanya mengapa dia 
begitu senang berbagi, ia hanya menjawab dengan 
mengutip sebuah ayat, “Adalah lebih berbahagia 
memberi daripada menerima.” (Kisah Para Rasul 
20:35b). 

Gelas yang sudah penuh tidak dapat diisi 
kembali sampai isi gelas tersebut dihabiskan atau 
ditumpahkan ke luar. Gelas seumpama hidup kita 
dan air yang ada di dalamnya adalah berkat-berkat 
Allah. Sama seperti air dalam gelas lama-kelamaan 
akan basi apabila hanya didiamkan begitu saja, 
demikian juga berkat-berkat yang kita timbun 


S etiap orang pasti merasa senang saat 


BERILAH DAN KAMU AKAN DIBERI: 
SUATU TAKARAN YANG BAIK, YANG 
DIPADATKAN, YANG DIGONCANG 
DAN YANG TUMPAH KE LUAR 
AKAN DICURAHKAN KE DALAM 
RIBAANMU. 


“ 2 


hanya untuk diri sendiri akan menghasilkan 
ketamakan. Bagikanlah berkat-berkat dalam 
hidupmu agar Allah dapat mengisinya kembali 
dengan suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, 
yang digoncang dan tumpah ke luar. 

“Saya tidak memiliki cukup banyak uang, 
bagaimanakah saya dapat memberi?” Pertanyaan 
tersebut mungkin terlintas dalam benak kita. Saat 
berbicara mengenai pemberian, jangan tempatkan 
sudut pandang kita terhadap materi. Pemberian 
tidak hanya berupa materi melainkan juga waktu, 
uluran tangan, perhatian, dan kasih sayang. 
Pernah suatu ketika, saat teman CG saya akan 
berulang tahun, kami ingin memberikan hadiah 
kepadanya. Karena berasal dari keluarga yang 
cukup berada, kami kebingungan memikirkan 
hadiah untuknya. 

Dari kedekatan kami, saya menya- 
dari bahwa yang ia butuhkan hanyalah 
tempat di mana ia dapat saling 
sharing dan saling membangun di 
dalam kasih Kristus. 

Pemberian bukan hanya berupa 
materi. Inilah alasan yang menjadikan 
setiap dari kita mampu untuk mem- 
beri dan mampu menggenapkan 
apa yang Yesus amanatkan yakni, 
“Hendaklah kamu murah hati, sama 
seperti Bapamu adalah murah hati.” 
(Lukas 6:36). (Linawati Santoso, 
GMS Surabaya) 


GEREJA 
MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

NP @gmschurch 
@GCMSWarta 

Of) gereja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 


telp. 031-60007000 ext. 103 / 
surat: GMS - Jl. Cempaka 18i Sby 


GMS Surabaya 
ebaktian Umum | Pk. 07.00 WIB 
ebaktian Umum II Pk. 10.00 WIB 
ebaktian Umum II Pk. 16.00 WIB 
ebaktian Umum IV Pk. 19.00 WIB 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 WIB 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 
ebaktian Anal Pk. 07.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
ebaktian Anak II Pk. 10.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
English Service 
(MSCS It.1) Pk. 16.00 WIB 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 WIB 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 
teb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 WIB 
I. Cempaka 18i, Surabaya. 
teb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 WIB 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
I. Cempaka 18i, Surabaya. 
Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
eb. Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
GMS Unity Surabaya Timur 
eb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum - Anak 2 Pk. 10.00 WIB 
Sanctuary Room, 1st floor. 
Vision Building, Marvell City Complex 


I.Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 
“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut 
eb.Umum #Anak  Pk.07.00 

I. Siwalankerto 145 
Cp. Deky (031-70717173) 


GMS Revelation Surabaya Barat 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
eb. Umum # Anak 1 Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum # Anak 2 Pk. 10.00 WIB 


I. Raya Sukomanunggal 

omplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
elp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


eb. Umum 4 Anak | Pk. 08.00 WITA 
eb. Umum 4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 14.00 WITA 
eb. Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


I. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
elp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 


eb. Umum | # Anak Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum II - Anak Pk. 10.00 WIB 
eb. Umum III - Anak Pk. 16.00 WIB 
eb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 


Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pemulihan Jumat) Pk.19.00 WIB 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Umum # Anak 1 Pk. 07.00 WIB 
Umum # Anak 2 Pk. 17.00 WIB 
Pro M (umum) Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
I. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 
GMS One Family Malang 
eb. Keluarga 4 ProM | Pk. 07.00 WIB 
eb. Anak | Pk. 07.00 WIB 
eb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak II Pk. 10.00 WIB 
eb. Keluarga 4 ProM III Pk. 16.00 WIB 
eb. Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
I. Raya Dieng 19, Malang 
elp. 0341-570539 
GMS Jombang 
eb. Umum I Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum II Pk. 16.00 WIB 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 WIB 
eb. Pelajar & Pemuda Pk. 10.00 WIB 
eb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 WIB 
eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 WIB 
Sekretariat & tempat Ibadah: 
ompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
|. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 
GMS Revival Tulungagung 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
eb. Umum | 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
eb. Remaja Pk. 10.00 WIB 
| WR. Supratman no 104, 
elp. Kantor 0355-328170 
GMS Revival Jember 
eb. Umum Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum II - Pro-M Pk. 10.00 WIB 
eb. Umum III Pk. 16.00 WIB 
eb. Youth Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Eaglekids I Pk. 07.30 WIB 
Eaglekids II Pk. 17.00 WIB 
Eaglekids III Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 
. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
elp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
eb Umum | Pk.10.00 WIB 
eb. Umum II Pk. 16.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 
CP: Bp. Sunggana 0888.0152.9750 


GMS Miracle Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
eb. Doa Malam (Jumat) Pk. 18.30 wIB 
eb. Eaglekidz Pk. 10.30 WIB 
eb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

|. Laksda Adisucipto 157 
elp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Provider Sukabumi 

Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

Kantor & Sekretariat : 

Pesona Pangrango Blok Z3 No. 1 Sukabumi 
Telp: (0266)6243619 

Cp: Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II - Prom Pk. 17.00 WIB 
Keb. Youth Pk. 11.00 WIB 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kerah Kemenangan Salatiga 


eb. Umum # Anak Pk. 08.00 WIB 
eb.A0G 1 Pk. 13.00 WIB 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 WIB 


I. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


eb. Umum # Anak I Pk. 10.00 WIB 
eb. Umum 4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
eb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 
enara Mas Building 3rd floor 

I. Majapahit 198 

Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

badah Umum | 4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Youth Pk. 13.00 WIB 
badah Pro-M Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 

| Slamet Riyadi 373 Solo 

Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
(Telp/ Fax): 0271-723172. 

(HP) 082137313553 


GMS Favour Jakarta 


Ibadah Umum | #Anak| Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum Il Anak Il Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 

Keb. Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Keb. Anak Pk. 10.30 WIB 
Keb. Youth Pk. 13.00 WIB 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 

Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. & 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


Keb. Umum I - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 


Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Keb. Umum (Lt.M2 - R. Lavender, R. Edelweis) 
Pk. 10.00 WITA 

Keb. Anak (Lt. M2 - R. Jasmine & R. Rose ) 

. 10.00 WITA 

eb. AOG (Lt. M2 - R. Lavender, R. Edelweis ) 
Pk. 13.00 WITA 

HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 

Sekt. JA. Yani Km. 3,5 No. B.8 


B 
K 


Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 
CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 
eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 
eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, JI. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

|. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Glory of God Pontianak 


eb.Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak Pk. 10.15 WIB 
badah Youth Pk. 14.00 WIB 
IA. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
egamall, Pontianak, 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 
GMS Restoration Ambon 
badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Youth Pk 14:00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon 

Sekretariat: 

alan Rijali no. 26 Belakang Soya 

ecamatan Sirimau, Ambon 97123 

elp: 0911-314570 

CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua-MIk 

eb. Umum 

eb. Anak 

|. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusela, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 


085243078844 

GMS Tower of Strength Manado 

Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115, Telp. 0431-831226 
Cp : Nain 5. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 
Ibadah Umum 1 Pk. 09.00 WITA 
Ibadah Umum 2 Pk. 17.00 WITA 


Ruko GMS Breakthrough Kendari 
Jl.Supu Yusuf (depan Plaza Kubra), Mandonga 
CP: Novita (0852 5613 3910) 


Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 
Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 


Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 
(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 


Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 3240146 

GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 


Jl. Sutoyo no. 28, 
(Depan Apotik Kotamobagu) 
Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


Keb. Umum 4 Anak I Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum 2 4 Pro-M Pk. 17.00 WITA 


Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 

Jl. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 

(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 
Telp :0411-3625749, Fax :0411-3625751 


GMS My Home Medan 


Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum | 4 Anak Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum III 4 Anal Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 


GMS True Vine Pekanbaru 
eb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak (It. 1., VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
i Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 

eb. Youth (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 


a 


Sekretariat : 
n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
P: Irawati Santoso (0812 6882 88800), 


elp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. Semeru 
, Jl Jend. Sudirman 57 

CP: Paul (081332212471) 
badah Youth 

omp. Ruko Graha Maju Motor 
Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
CP. Theo (081995118283) 


Pk. 14.00 WIB 


GMS Lampung 

eb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

|. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

eb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


